verything | 


ST in & 


ntountering CHR 


O' 


2017: The Ye: 


“Aku hendak memuliakan TUHAN 
selama aku hidup, dan bermazmur bagi 
Allahku selagi aku ada.” (Mazmur 146:2). 
Mazmur 146:1-10 menceritakan bahwa 
manusia adalah ciptaan Allah, dan 
hidupnya adalah pemberian Allah. Tujuan 
Tuhan memberi kehidupan pada manusia, 
adalah supaya kehidupan manusia 
menjadi kemuliaan bagi Tuhan (ayat 1- 4). 
Apakah artinya “Memuliakan Tuhan”? 


HIDUP MULIA 


Kehidupan yang memuliakan Tuhan terbagi 
dalam dua pengertian, yaitu : 

Pertama, subyektif, yaitu membangun 
kehidupan yang beriman kepada Tuhan, sadar 
bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan hidup 
adalah pemberian Allah, sehingga kehidupan 
dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. 

Kedua, obyektif, yaitu kehidupan yang 
menjadi kesaksian tentang Tuhan, bagi orang- 
orang yang ada di sekeliling kita. 

Ketika Daud berkomitmen untuk selama 
hidupnya akan memuliakan Tuhan, maka dua 
pengertian memuliakan Tuhan itulah yang akan 
dijalankannya. 


Kedua pengertian “Hidup yang 
memuliakan Tuhan” itu harus berjalan 
bersama dan muncul bersama, tidak 
mungkin dan tidak bisa muncul dengan 
pincang, sebab kalau terjadi kepincangan maka 
akan membentuk KEMUNAFIKAN. 

Kemunafikan terjadi karena pengertian 
subyektif Memuliakan Tuhan, tidak dibentuk 
dalam ketulusan dan kejujuran. Kehidupan ibadah 
hanya sebagai bentuk pencitraan diri sendiri, yaitu 
untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Dalam 
kehidupan ibadah semacam ini, maka Tuhan 
pasti tidak akan dimuliakan. Sebab pengertian 
obyektifnya pasti akan memberi kesaksian bahwa 
Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang jahat, 
Tuhan yang lemah dan Tuhan yang tidak adil, 
sebab orang yang beribadah itu tetap sebagai 
orang jahat. 

Contoh dari hal ini adalah orang-orang Farisi 
dan para ahli Taurat serta imam- imam yang 
hidup pada jaman Yesus. Hidup mereka penuh 
kemunafikan, mereka sering memakai nama Tuhan 
untuk melakukan kejahatan, yang mereka sebut 
memuliakan Tuhan, bahkan seringkali dikatakan 
sebagai wujud pembelaan terhadap nama Tuhan. 


TULUS DAN JUJUR 


Karena itu hidup ibadah harus dibangun 
dalam ketulusan dan kejujuran. 

Tulus dalam beribadah kepada Tuhan, 
karena kesadaran bahwa hidup adalah milik 
Tuhan, tidak ada motivasi untuk mencari 
keuntungan bagi diri sendiri. 

Jujur artinya tidak ada kepura-puraan, 
kebenaran menjadi landasan hidup. 

Bila kehidupan dibangun untuk memuliakan 
Tuhan dengan benar, maka damai sejahtera 
akan melingkupi seluruh kehidupan, karena 
Tuhan hadir dalam kehidupan semacam itu. 


TUJUAN TUHAN 


MEMBERI KEHIDUPAN 


PADA MANUSIA, 
ADALAH SUPAYA 
KEHIDUPAN 
MANUSIA MENJADI 
KEMULIAAN BAGI 
TUHAN 


“Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh 
damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah 
ketenangan dan ketenteraman untuk selama- 
lamanya” (Yesaya 32:17). 

Bila memuliakan Tuhan dibangun dengan 
benar, maka komitmen kedua akan mudah 

digenapi, yaitu : 
“Aku hendak bermazmur bagi Allahku 
selagi aku ada.” Bermazmur bagi Allah 
adalah menyerukan bahwa Allah Yakub 

sebagai penolong, Dia menjadikan langit dan 
bumi, laut dan segala isinya: yang tetap setia 
untuk selama-lamanya, yang menegakkan 
keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang 
memberi roti kepada orang-orang yang lapar. 
TUHAN membuka mata orang-orang buta, 
TUHAN menegakkan orang yang tertunduk, 
TUHAN mengasihi orang-orang benar. TUHAN 
menjaga orang-orang asing, anak yatim dan 
janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan 
orang fasik dibengkokkan-Nya. TUHAN itu Raja 
untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun- 
temurun! Haleluya! (Ayat 5-10). m(Pdt. Samuel 
Handoko) 


“Berbahagialah orang yang berdukacita, 
karena mereka akan dihibur.” (Matius 5:4). 
Jangan salah mengerti. Tuhan Yesus tidak 
menginginkan kita hidup untuk dalam 
kesedihan. Namun, yang dimaksud orang 
yang berdukacita adalah mereka yang turut 
merasakan kesedihan terhadap hal-hal yang 
memedihkan hati Yesus. 

Setelah pembangunan rumah Allah selesai, 
para pemuka mengatakan kepada Ezra kalau 
orang-orang Israel awam, para imam dan 
orang-orang Lewi telah mengambil istri dari 
para penduduk negeri yang tinggal di sekitar 
mereka. Menariknya, hal itu justru dilakukan 
pertama-tama oleh para pemuka dan 
penguasa. Mendengar itu, Ezra mengoyakkan 
pakaian dan jubahnya, mencabut rambut 
kepala dan janggutnya, lalu duduk tertegun 
(lih Ezra 9:1-15). Ezra melakukannya 
karena ia tahu kalau apa yang diperbuat 
bangsa itu telah mendukakan hati 
Tuhan. 

Sejak pertama kali bergabung di 
CG, apabila diadakan doa bersama 
untuk jiwa-jiwa, saya ingat hampir 
semua pemimpin mengatakan: “Mari 
kita meminta kepada Tuhan hati yang 
penuh belas kasihan untuk jiwa-jiwa 
yang terhilang!” 


Saya akhirnya menyadari bahwa tanpa 
hati yang penuh belas kasihan, kita tidak 
mungkin mau bergerak menjangkau mereka 
yang terhilang. Sebaliknya, dengan hati yang 
penuh belas kasihan, kita dapat merasakan 
dukacita ketika mengetahui masih banyak 
orang yang belum mengenal Tuhan. 

Coba pikirkan: “Hal-hal apa yang 
selama ini membuat hati Anda berduka?” 
Apakah masalah karir, harta dan hal-hal lain 
menyangkut diri anda sendiri? Jika demikian, 
saya mengundang Anda untuk belajar 
memahami hati Tuhan. Daripada selalu 
berdoa untuk diri sendiri, mengapa tidak 
belajar meminta, “Tuhan, apa yang Engkau 
ingin untuk aku lakukan?” 

Saya yakin, Bapa di Surga akan 
terharu ketika melihat kita memikirkan 
Dia. Dan Tuhan pasti akan turun tangan 
menyelesaikan perkara kita. Itulah sebabnya, 
bagi setiap orang yang berdukacita, mereka 
lalu beroleh penghiburan sejati dari Tuhan. 
Apa saja penghiburan itu? Tentu saja 
pembelaan, pertolongan, jawaban doa, dan 
hal-hal menakjubkan lainnya. # (Linawati 
Santoso, Pro-M GMS Surabaya) 


” 
Pas, | # 
aa Pan PF: 
K3 c Pa 3 | s | 3 Fa Tu ” 
! i 
. PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS » «ta - 
» 
LL bersama Pdt. Lydia CSES dan Pdp. Adrian Sarwono 
k JUMA 
08 13.00 - 17.00 REGISTRASI 
18.00 - 19,00 MAKAN MALAM 
SEPT 19.00 - 21,30 SESSION I 
2017 
SABTI 05.00 - 07.00 DOA FAJAR 
eks) 07.00 - 09.00 DOA PRIBADI 
SEPT 09.00 - 12.00 SESSION II 
2017 12.00 - 13.00 MAKAN SIANG 
na " a Ti YANG 
PENDAFTARAN INFORMASI : MEMERLUKAN BIS : 
BP 400090 /DAN 031) 6000700 RP: 60:000:70RANG 
, $ gi 216 (PADA JAM KERJA) DAN BERKUMPUL DI 
GE Bukit Doo Immanue (@8Dimmonvel ta @bukitdoaimmanvelbdi 2ECT 31 elata Dl MS PUSAT, PK. 13.00 WI! 


SPECIAL PARENTS MEETING 


SANKJINIE 
GODLY 


Speaker Mr. John Mantofa 


GENERATION 


SELASA, 19.00 WIB 
SANCTUARY ROOM LT.1 


VISION BUILDING.MARVEL CITY 


JL. 


"UNDANGAN DAPAT DIAMBIL 
IN BO0TE C6/EAGLEKIDZ (TEMPAT TERBATASI 


EP : (031) 6000 7000 EXT.1108 


RAYA NGAGEL 123 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Generasi 
Kerajaan Allah” 
Pk. 02.00, 05.00, 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Pemberontakan” 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 


16.00, 20.00, 23.00 WIB 


www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
Pk.10.00 WIB 


Vision Building lantai 13, 
Marvell City Complex 
Pdp. Yenny Verodika 


14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Judy Koesmanto 


www.mstv.tv 
Pdt. Judy Koesmanto 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAH MINGGUAN 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 

| Vision Bullding It. 6, 
Marvel! City Complex, 

Si JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
| Telp: 031-60007000 


. fax 031-5322452 
— ——— atau 
5 
pa ka | ) 
NY rn... Pane 


email ke agung.pagms.or.id 


"redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 


SLXA UNTUK SEMUA JEMAAT 
sesuai standar Voice 


Like 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Membangun 
Semangat” 

Pk.02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“One Heart” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Edward Supit 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Seno Widjaja 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 

“Dream Big do Small” 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Seno Widjaja 
“Disertai Healing Ministry di 
akhir ibadah. 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


@ 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


leh kemurahan Tuhan, 

anak saya mendapatkan 

beasiswa dan akan 
melanjutkan studi ke Amerika. Beberapa 
urusan dengan universitas sudah diselesaikan, 
tapi saat memproses surat keterangan dari 
Universitas Untuk kepengurusan visa pelajar, 
kami mengalami masalah. Surat tersebut 
tidak bisa dikeluarkan bila kita tidak bisa 
memberikan jaminan dana sebesar yang 
ditentukan oleh pemerintah Amerika. Atau 
paling tidak, ada orang lain yang mau menjadi 
penjamin/Guardian bagi anak kami. 

Kami sekeluarga berdoa untuk hal ini, dan 
saya mendapatkan pengertian bahwa Tuhan 
akan menolong kami. Jujur saya tidak mengerti 
bagaimana caranya, meskipun kami tahu, 
Tuhan sanggup memberi kepada kami jaminan 
yang dibutuhkan, atau mengirimkan seorang 
penjamin. Saya dan suami saya mendapatkan 
janji agar kami tenang saja, Tuhan yang akan 
menyelesaikannya. Tuhan perintahkan kami 
Untuk melakukan bagian kami, yaitu percaya 
janji-Nya dan berdoa bagi jiwa-jiwa. Kami 
belajar untuk taat, walau hati ini berdebar- 
debar karena untuk mengurus visa akan 
membutuhkan waktu juga, padahal waktu 
masuk kuliah semakin dekat. Kami bahkan 
sudah membeli tiket untuk keberangkatan 
anak kami. Waktu terus berjalan, namun kami 
belum melihat sedikit pun tanda jawaban dari 
Tuhan. Kami tetap belajar untuk percaya. 


Setiap Sabtu, saya dan suami saya 
mengikuti Doa Fajar di gedung Vision, Marvell 
City. Pagi itu penyembahan yang dinaikkan 
begitu luar biasa. Saya larut dalam pujian dan 
penyembahan kepada Tuhan dan merasakan 
hadirat-Nya memenuhi seluruh ruangan. 

Saat ibu Yenny Verodika (ketua departemen 
Doa Sinode GMS) naik ke mimbar, beliau 
berkata bahwa Tuhan menggerakkannya untuk 
berdoa bagi mereka yang hari-hari itu sedang 
mengalami masalah dalam pengurusan surat 
dan belum ada jalan keluarnya. Saya tergerak 
maju ke depan mimbar dan didoakan. 

Usai Doa Fajar, seorang teman mendatangi 
saya dan bertanya sedang mengurus surat apa. 
Saya menjelaskan soal surat untuk pengurusan 
visa anak saya. Sungguh tanpa disangka, 
saat itu juga, teman kami bersedia menjadi 
penjamin! Puji Tuhan! Hari itu doa kami 
dijawab Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi- 
Nya! m(Suryana T., jemaat GMS Surabaya) 


erinduan kami untuk 
menjadi berkat bagi 
masyarakat kami wujudkan 


dalam tindakan yang nyata. Tindakan itu 
adalah dengan kami membagikan sembako 
kepada warga sekitar. Kami rindu gereja 
menjadi jawaban bagi mereka dan terus 
memiliki hubungan yang baik dengan semua 
orang, serta kami juga rindu memberkati 
warga jemaat yang tidak mampu. Oleh sebab 
itu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 lalu, 
YSKB Salatiga bekerja sama dengan YSKB 
Surabaya memberikan bantuan sembako 
sebagai aksi sosial kami. Acara sosial ini 

juga berketepatan dengan ulang tahun kota 
Salatiga yang ke 1.265. 

Sore itu pukul 16.20 WIB kami pengerja 
gereja berkumpul dan didampingi oleh 
bapak RT setempat untuk membagikan 
sembako yang akan kami berikan. Sebanyak 
55 sembako tersedia dan mulai dibagikan 


ke warga dan jemaat yang membutuhkan. 
Ketika kami membagikan sembako tersebut, 
setiap keluarga yang menerimanya sangat 
bersukacita, terlihat dari ekspresi sukacita di 
wajah mereka. 

Pukul 17.30 WIB kami selesai membagikan 
sembako tersebut dan kami senang Tuhan 
memakai kami untuk dapat berbagi kepada 
setiap orang dengan menjadi berkat melalui 
tindakan yang nyata. Kami percaya Tuhan 
Yesus campur tangan atas setiap kehidupan 
warga yang menerima aksi sosial kami. Mari 
terus berbagi kasih dan menjadi berkat bagi 
sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. « 


ejak beberapa tahun lalu, kami 
S5 merindukan anak kedua. Pada Bulan 

Agustus 2016 saya positif hamil. Tapi 
janin tidak berkembang sehingga harus 
dikuret. Ini adalah keguguran pertama. 

Setelah itu periode datang bulan saya 
tidak teratur. Suatu kali tiba-tiba keluar 
flek. Dokter mengatakan bahwa itu hanya 
masalah hormon saja. Tindakannya hanya 
pengobatan saja supaya hormonnya kembali 
normal. Saya sedikit ragu, karena di sisi 
lain, obat tersebut berpotensi menghambat 
kehamilan. 

Setelah minum selama tiga hari, saya 
menstruasi dan keluar seperti daging kecil, 
ternyata itu janin. Ini adalah keguguran 
kedua. Saya kaget, dan langsung konsultasi 
ke dokter. Dokter mengatakan bahwa 
saya PCO (sel telurnya kecil dan kurang 
bagus), dan mengatakan bahwa saya susah 
mempunyai anak karena hal ini. 


Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. 
Bapak Lukas Wibisono mendoakan kami pada 
awal Januari 2017 dan mengatakan, “Tahun ini 
kamu akan mempunyai anak!” 

Puji Tuhan, bulan berikutnya, yaitu Februari 
2017, saya positif hamil. Saat ini usia kandungan 
saya sudah tujuh bulan dengan kondisi sangat 
baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan! « 
(Evan & Amelia, Jemaat GMS Surabaya) 


4 
Ga 


$ 


GMS Surabaya 
Ibadah Umum # Anak I, IL, IL, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 


GMS One Family Malang 
Ibadah Umum # Pro-M # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

ft) @gmschurch 


| Ega mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Army of God Revival Services 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

Bukit Doa "Immanuel" 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Prigen 


GMS Unity Surabaya Timur 
badah Umum # Anak 

Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

)Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Ibadah Umum 1 Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum 2 Pk. 10.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 11.00 WITA 
Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 

( 


GMS Revival Sidoarjo 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Umum # Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Ibadah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


Ibadah Umum- Pro-M # Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Ibadah Anak | Pk. 07.30 WIB 
Ibadah Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Anak III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 

GMS Kediri 

Ibadah Umum # Anak | Pk.10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Ibadah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


badah Umum « Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Umum #4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum -# Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


badah Umum -#Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt.1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


badah Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
Kantor sekretariat: 

Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

Jln. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Mercy Balikpapan 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Ibadah Umum # Anak| Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum « Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (032149911222) 


GMS Vibrant Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 

badah Anak Pk. 10.15 WIB 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Breakthrough Kendari 

badah Umum I Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
P: Novita (0852 5613 3910) 

elp. 0401 - 3111075 


Hun) 


GMS Lombok 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WITA 
otel Puri Indah, Ruang Rajawali Lt.2 

. Sriwijaya no, 132. 

ekretariat: Pertokoan Smart Club 

uko Fashion Factory, Jl. Prabu Rangkasari, 
bian Tubuh. Mataram, Lombok 

P. 0370-635170 

Pp. 085648242999 (Pdm. David Lauly,ST.) 


TNDOU 


GMS Bitung 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Pemuda (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tower of Strength Manado 


badah Umum | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 16.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, 

elp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano (HOR) 
badah Umum # Anak 

badah Pelajar « Pemuda 

. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
elp: 0431 — 324016 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 

badah Umum # Anak 
badah Pemuda (Sabtu) 

. Sutoyo no. 28, 

Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


badah Umum I Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum II - Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 

. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 
GMS My Home Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (lt. 1, VIPA.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum # Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Pemuda 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
elp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

badah Umum «# Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

elp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


